SASARAN 



Pimpinan Perusahaan dan Tim Perunding 
mendapatkan bekal dalam melaksanakan 
Perundingan Perburuhan 

Perundingan dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan koridor Peraturan Perundang 
Undangan dan Peraturan Pemerintah 



Target Perusahaan dapat tercapai 



PENDEKATAN 



Dilakukan Penyegaran dan Pelatihan untuk 
menghadapi Perundingan Perburuhan dengan dua 
(2) angkatan, masing-masing untuk Pimpinan 
Perusahaan dan untuk Tim Perunding dan dua 
angkatan untuk Pelatihan Team Building bagi Tim 
Perunding (Perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh) 

Penyegaran dan Pelatihan dilakukan dengan metoda 

* 

ceramah, diskusi kasus baik dari video atau lainnya 
dan membahas kasus internal 



ANGKATAN I, 

UNTUK PIMPINAN PERUSAHAAN 



MATERI/SILABUS 

• Harapan Pimpinan Perusahaan dan issue yang ada 

• Evaluasi individu dalam menghadapi perundingan 

• Arti dari PKB /KKB dalam'Hubungan Industrial dan pasal 
pentingdiUU 13/2003 

• Teori tentang Manusia 

• Yang boteh dan tak boleh dilakukan 



• Strategi & AirT 



Persiapan, Memimpin Perundingan dan Pasca Perundingan 
• Resiko, Mitigasi, Biaya Perundingan dan Action Plan 




ANGKATAN II, 

||TIM PERUNDING PERUSAHAAN & SP/SB 

MATERI/SILABUS 

• Harapan 

• Sekilas Sekitar Undang-Undang dan Peraturan 
Pemerintah yang berkaitan dengan Serikat 
Pekerja/Buruh dan Perundingan 

• Hubungan Industrial, mengapa PKB 

• Komunikasi dan etika komunikasi 

• Stake-holders 

• Harapan Stake-holders, bagaimana memenuhi 
harapan mereka 



ANGKATAN II, Lanjutan 



Arti sukses 

Peran Perusahaan dan Peran SP/: 

Diskusi Kasus (video' 



Agenda Perunding 
Mengatur dan membua 



Pembagian Kerja 
Administrasi 




ta Cara 



omunikasi Pasca Perundingan 



-M 



I ANGKATAN II, Lanjutan 

WAKTU 

• Pelatihan membutuhkan waktu sebanyak 3 
(tiga) hari 



JUMLAH PESE 

• 30 Orang Tim Management & SP 



FASIUTATOR 



Fasilitator Untuk Penyegaran dan Pelatihan di INCO 
oleh Saifuddin Bachrun, Sr. Consultant 

Pengalaman dalam Perundingan Perburuhan: 

Di PT.BAT Indonesia: sembilan kali memi 
Perundingan Kerja Bergilir (Shift Work Agreement), 



empat kali Perundingan PKB. 

Di PT Mattel Indonesia dua kali memimpin dan 
membetuk PKB yang pertama kali di Perusahaan. 

Di PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia, membuat untuk 
pertama kalinya PKB 



FASIUTATOR, lanjutan 



Konsultan/Fasilitator team perunding di sebuah bank 
besar, industri minuman bersoda, industri 
petrokimia dan perusahaan distributor obat 

Pelatih dan pembelajar untuk SDM dan Hubungan 



Industrial. 

Anggota Dewan Pengupahan Nasional dari Pakar 

Menulis buku ***w * ' 

Daftar Riwayat Hidup Saifuddin Bachrun lengkap 

seperti terlampir 



OBJECTIVES TEAM BUILDING 

TRAINING 



Peserta dapat memahami prinsip-prinsip 
pengembangan team work. 

Memberikan pemahaman kepada peserta tentang 
pentingnya kerja sama dan sikap saling percaya 
dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Dapat mengembangkan sistem kerja yang efektif 

Mengembangkan kemampuan dalam menentukan, 
memecahkan dan mengevaluasi masalah kelompok 
serta bertindaksesuai prioritas. 

Menumbuhkan spirit of the corps melalui berbagai 
tantangan simulasi yang dihadapi. 



OBJECTIVES TEAM BUILDING 

TRAINING 



Menumbuhkan Jiwa-jiwa leadership dan 
kemampuan komunikasi yang efektif. 

Bagi individu dapat mengembangkan Self Integrity, 
keikhlasan, kreatifitas, kejujuran, keberanian, 
optimisme, berfikir analitis dan kesiapan berkorban 
untuk kebaikan dan kemenangan bersama. 

Mengembangkan kekuatan berfikir, analitis dan 
sistematis, kreatif dan inovatif, berfikir secara 6 
dimensi 

Menumbuhkan keberanian dalam bertindak dengan 
cara yang baru dan di luar kebiasaan. 



PELATIHAN TEAM BUILDING 
"M UNTUK KEDUA TIM PERUNDING 

MATERI/SILABUS Session Part-1 

• Persiapan 

i 

• Briefing Safety Procedures 

• Fun Grouping 



Ice Breaking Games : Ball Ganhe, Circle Pass 

High Impact Games : Flying Fox, 2 Lines Bridge, Landing 
Net 

Middle Impact Games : Critical Bridge 

Commitment Team 



Closing 



PELATIHAN TEAM BUILDING 
M UNTUK KEDUATIM PERUNDING 



MATERI/SILABUS Session Part-2 

I 

• Ice Breaking & Low Impact Ganogji^fl^ Hoping, Blind 
Squajg 

• High Impact Games : Rappeling, Gradient Bridge, HigH* 
Jump ^ 

• Competition Games : Aerodynamic Egg 

• Commitment Team & Closing 



Arum Jeram/Paintball 



PELATIHAN TEAM BUILDING, 

I Lanjutan 

Alternatif GAME: meliputi: Flag Team, 
Problem Solving Games, Taming The Bom, 
Trap Field, Rope Balance, Alcatraz, Blind 
Hoping, Blind Lead, Blind Square, Stepping 
The Stone, The Highest Tower, Water Canal, 
Dust Rain, Asterix and Obelix, Bamboo 



Crossing, Dengerous Spider Tunnel, 
Aerodynamic Egg, And Many Other 
Simulations. 



PELATIHA 
TEAM BUILDING & OUTING 



SAFETY PROCEDURES 



Maxims: 



First thing first is SAFETY. 






Rancangan instalasi dibuat sedemikian, hingga penuh 
dengan tantangan tetapi kadar resikonya \c^r\\ 

No Taking Risk at all.*** 

[Sama Sekali Tidak Boleh Mengambil Resiko] 



Selalu pilih yang terkuat (simpul, tali, alat), teraman, 
terlatih. 



PELATIHA 
TEAM BUILDING & OUTING 

13 PROSEDUR PENGAMANAN STANDAR Dl DALAM PELATIHAN 
OUTBOUND : 

1. Briefing. 

Berikan penjelasan singkat apa yang harus dilakukan, hal-hal yang dilarang, cara 
memasang pengaman, tehnik ketenangan dan keseimban — 

2. Choose safe location. 
[Pilih Lokasi dan yang aman] 

3. Always Use Standard Equipmenl 
[Selalu Gunakan Peralatan Standar 



pakai. 

Always Use Belays and No Vacuum-Belay., 

[Selalu Pakai Pengaman dan Tidak Boleh ada Kekosongan Pengaman] 

All Systems must be Locked Properly. 

[Semua Sistem Pengamanan harus "Terkunci"] 



PELATIHA 



TEAM BUILDING & OUTING 

6. Double Safety. 
[Pengamanan Berganda] 

7. Check and Recheck plus Cross-Checking. 
[Cek Ulang dan Dicek oleh min. 2 Orang] 

8. Installation Should be Tried First by Instructors. 
[Installasi Harus Dicoba Dulu oleh Instruktur] 

9. Belayers and Vertical Rescuers must be Well Trainee 
[Personil Pengaman harus Orang2 yang Terlatih Dengan Baik] 

10. Overestimate is Higher Value than Underestimate. 
[Jangan Meremehkan!] 

11. Continous Monitorin; 
[Pengawasan dan Kontrol yang Berkesinamrbungan] 

12. Vigilant Until the Last Participant. 
[Senantiasa Waspada Sampai Peserta Terakhir Selamat] 

13. Much Prayers and Tawakkal llalloh. 
[Banyak Berdo'a dan Bertawakkal Kepada Alloh {Setelah Usaha yang Maksimal}] 



nd Control. 




-M 



PELATIHAN TEAM BUILDING, 

Lanjutan 



WAKTU: diperlukan waktu 1 (satu) hari, dua 
kali pertemuan setiap tiga mi 



30 Orang Tim Management & SP 



FASIUTATOR, Team Building . 

The New Generation atau lebih dikenal dengan sebutan TNG, yang terdiri 
dari para tenaga-tenaga professional dan berpengalaman dalam bidangnya sejak 
tahun 2008 telah dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan petualangan ke 
berbagai wilayah pergunungan dan waduk di daerah Jawa Barat. 



Beberapa pengalaman yang pernah dilakukan adalah sebagai tim supporting 
Gibraltar Outbound and Adventures (sebagai salah satu lembaga outbound 
terbesar di Indonesia). 

Dengan visi menjadi mitra dalam pelatihan dan pengembangan SDM agar lebih 
produktif, proaktif dan tanggap terhadap perubahan dunia sekeliling, misi kami 
adalah memberikan kontribusi berupa aplikasi praktis pengembangan SDM dengan 
Experiential Learning yang merupakan suatu metode pelatihan dengan melakukan 
pendekatan/simulasi ? direct-experience ? terhadap para peserta melalui berbagai 
alur aktifitas yang terstruktur, serta diisi oleh proses diskusi yang efektif yang 
dilakukan dengan menjadikan Outdoor Activities sebagai media. 



TRAINER, Team Building 



Purwanto Yuwono, S. Si 

Alumni Universitas Indonesia. Konsultan Outdoor 
Activities, Pengalaman 15 Tahun 1 

Cahya Zailani, ST. Alumni Universitas Indonesia. 
Konsultan Senior dibeberapa Sekolah Alam 

Zainul Arief, SE, MM. Trainer dan Dosen Manajemen 
Bisnis di beberapa Perguruan Tinggi. 

Abdul Rozak. Alumni ITB. Trainer dibeberapa institusi 
untuk Pelatihan Outdoor 



ml 

M 
4? 



PERALATAN PENDUKUNG 

TRAINING 



Standard Tools Training 

• Kelengkapan Seminar Tool (Sertifikat, Block Note & Bolpoint), 
Penggandaan Materi & CD 



Standard Tools Outbound Training 



MERna 



Harness, Karnmantel, Sling Baja 12 Milimeter, SarungTangan 
Nilon, Helm, Webbing, Tali Nilon 12 Milimeter 

Combiner, Figure Of Eight, Fulley (Import) 

Arum Jerom : Life Jacket, Dayung, Perahu Karet 

Paintball : Fullface Helm, Uniform, Painball Gun + Peluru, 
Jaring 

Dan Peralatan Standard Pendukung Lain yang sudah teruji 
kualitas dan keamanannya & sudah melalui individual tested 



-M 



TERIMAKASIH 



Terimakasih dan sampai bertemu di 

Penyegaran dan Pelatihan mendatang 

I 
Sukses untuk Pimpinan Perusahaan dan Tim 



Perundin 



■ -^ 




Shita 

Inhouse Training Services Officer 

Binamanajemen Indonesia 

PSM Building Lt 3 



\U\\\h\\ 



ndah Permai 





shita@binamanaiemen.com 






PT. Panca Solusi Mandiri 

PSM Building 2th Floor - Jl.lr.H.Juanda No.50 

Kompleks Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok E/2 Ciputat 

Telp. (021 ) 7441 997 / 7420820 

Fax. (021)7420820 



DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN 



No 


Nama Paket 
Pekerjaan 


Bidang/Sub 

Bidang 
Pekerjaan 


Lokasi 


Pemberi Tugas / Penggunaan Jasa 


Kontrak *) 


Tanggal 
Selesai 
Menurut 


Nama 


Alamat 


No /Tanggal 


Nilai 


Ko 

ntra 

k 


BA. 
Serah 
Terima 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1 
2 
3 

4 


Pelatihan 

"International 

Trade and 

Logistics" 

Pelatihan 

"International 

Payment 

Method & 

Rules" 

Pelatihan 

"Credit Control 

& Collection 

Strategy" 

Pelatihan 

"Mencermati 

Perubahan UU 

PPh Yang Baru 

dan 
Antisipasinya" 


Inhouse 
Training 

Inhouse 
Training 

Inhouse 
Training 

Inhouse 
Training 


Jakarta 

Medan 

Yogyak 
arta 

Jakarta 


PT. Sumitomo 
Indonesia 

PTTobaPulp 
Lestari 

Koperasi 

Warga Semen 

Gresik 

PT Rekadaya 
Elektrika 


Gd. Summitmas I, Lt. 12, 

Jl. Jenderal Sudirman 

Kav. 61-62 Jakarta 

Selatan 12190 

Uniplaza, East Tower 7 th 

floor 

JI.Letjend. Haryono MT 

no.A-1 Medan 20231 

Jl. Veteran, GresikJawa 
Timur 

Jl. KSTubunlNo.2 
Jakarta 1 1 420 


0206/PSM-IHT/2007 

08/IHT/VII/BMI-obaPulp/2008 

01/ IHT/VII/BMI-KWSG/2008 
05/IHT/IX/BMI-REKADAYA/2008 


Rp. 25.000.000 
Rp. 20.000.000 
Rp. 13.950.000 

Rp. 12.500.000 
Rp. 12.500.000 










PT. Panca Solusi Mandiri 

PSM Building 2th Floor - Jl.lr.H.Juanda No.50 

Kompleks Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok E/2 Ciputat 

Telp. (021 ) 7441 997 / 7420820 

Fax. (021)7420820 





Pelatihan 


Inhouse 








03/ IHT/IX/BMI-Mercedes/2008 










"Pemahaman 


Training 


Cibinon 


PT Mercedes 


Desa Wanaherang, 












Prosedur 




g 


Indonesia 


Gunung Putri Cibinong- 




Rp 31.000.000 






5 


Kepabeanan 

dan 

Pembayaran 

International 

dalam Ekspor 

Impor" 

Pelatihan 

"Fraud 

Auditing:Preven 


Inhouse 
Training 


Jakarta 


PT Televisi 
Transformasi 


Bogor 16965 

Jl. Kapten Tendean 
no.12-14 A Jakarta 


04/ IHT/IX/BMI-trans tv/2008 


Rp. 22.500.000 






6 


tion, Detection 

and 
Investigation" 

Pelatihan 


Inhouse 


Jakarta 


Indonesia 
(Trans TV) 


12790 
Jl. Sinabung II Terusan 


246/1001 20/2009-S8 


Rp. 17.800.000 






7 


"Calculating 

OE/HPS 
Angkatan I" 

Pelatihan"Retur 


Training 
Inhouse 


Jakarta 


Pertamina 

Learning 

Center 

PT Garuda 


Simprug Jakarta 102220 

Soekarno Hatta 
International Airport 


05/IHT/II/BMI-GMF/2009 


Rp. 27.500.000 






8 


n On Training 
Investment" 


Training 




Maintenance 
Facility 


Cengkareng - Jakarta 
Barat 19100 




Rp. 15.000.000 










PT. Panca Solusi Mandiri 

PSM Building 2th Floor - Jl.lr.H.Juanda No.50 

Kompleks Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok E/2 Ciputat 

Telp. (021 ) 7441 997 / 7420820 

Fax. (021)7420820 





Pelatihan "Just 










009/IHT/IV/BMI-LGInnotek/2009 










In Time 




Jakarta 
















Production 




















System" 


Inhouse 






Kawasan Bekasi 










9 


Pelatihan "Tax 
Accounting and 

Fiscal 
Reconciliation" 


Training 


Kupan 
g,NTT 


PT LG Innotek 
Indonesia 


International Industrial 

Estate (Kawasan 

hyundai) 

BlokCV-8no. 12-12 A 

Lippo Cikarang, Bekasi 


013/IHT/VI/BMI-TLM/2009 


Rp. 20.000.000 
Rp. 25.000.000 






10 


Pelatihan "Fixed 

Asset 

Maagement" 


Inhouse 
Training 

Inhouse 


Jakarta 


Yayasan 

Tanaoba Laes 

Manekat 


Jl. Ahmad Yani No 43 
Kupang, NTT 


SPK-1 3498/LOG/A000/2009 
1 6/07/2009 


Rp. 28.450.000 






11 


Pelatihan "Cost 
Reduction 
Strategy" 


Training 
Inhouse 


Jakarta 


PDAM 
Bandarmasih 

Kota 
Banjarmasin 


Jl. Ahmad Yani No 12 
Kalimantan Selatan 










12 




Training 






Jl. Let. Jen Suprapto 












Konsultasi 

"Kepabeanan 

dan 




Jakarta 


PT. Taspen 
(Persero) 


Cempaka Putih 
Jakarta 


009/PEN/IV/BMI-HTI/2009 










Pendampingan 




















terhadap 

Proses 

Penerbitan 


Konsultasi 
















13 






PT. Honda 


Mid Plaza 1,5th Floor 












sampai dengan 






Trading 


Jl. Jend. Sudirman Kav. 
10-11 Jakarta10220 




Rp. 25.000.000 








Pembahasan 






















PT. Panca Solusi Mandiri 

PSM Building 2th Floor - Jl.lr.H.Juanda No.50 

Kompleks Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok E/2 Ciputat 

Telp. (021 ) 7441 997 / 7420820 

Fax. (021)7420820 



14 
15 


DTS, dalam hal 
menghadapi 
pemeriksaan 

Audit 

Kepabeanan 

yang Dilakukan 

Direktorat Bea 

& Cukai Kanwil 

Bandung" 

Pelatihan 

"Finance 

Modelling Using 

Excel 

Application in 

Investment 

Feasibility 

Studies" 

Pelatihan 

"Macrostress 

Test untuk 

Keperluan 

Pusat 
Pengelolaan 
Risiko Fiskal" 


Inhouse 
Training 

Inhouse 
Training 

Inhouse 


Jakarta 

Jakarta 
Jakarta 


Indonesia 

PT GS Battery 

Badan 

Kebijakan 

Fiskal 


Jl. Laksamana Muda 

Yos Sudarso, Sunter I 

Jakarta Utara 1 2240 

Jl. DR Wahidin no. 1 

Gd. R.M. 

Notohamiprodjo Lt.4 

Jakarta 10710 


1505/PSM-IHT/2007 

SPK-001/KF.5/PPK.2/2009 
004/J/SDM/KMJ/2009 


Rp. 36.421.000 

Rp. 11.055.000 
Rp. 30.000.000 










PT. Panca Solusi Mandiri 

PSM Building 2th Floor - Jl.lr.H.Juanda No.50 

Kompleks Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok E/2 Ciputat 

Telp. (021 ) 7441 997 / 7420820 

Fax. (021)7420820 



16 
17 


Pelatihan 

"Efektivitas 

Administrasi 

Pembelian" 

Pelatihan 
"Fraud Auditing" 


Training 

Inhouse 
Training 


Jakarta 


Pusat 
Pengelolaan 
Risiko Fiskal 
Departemen 
Keuangan Rl 

PT Indonesia 
Power 

Unit Bisnis 
Pembangkitan 

Kamojang 

Direktorat 
Jenderal 

Pengelolaan 
Utang 

Sekretariat 
Direktorat 
Jenderal 

Departemen 

Keuangan Rl 


Gd. A.A Maramis Lt. 1 

Jl. Lapangan Banteng 

Timur no 1-4 

Jakarta 10710 


S-182/PPK/SPPBJ/III/2009 












PT. Panca Solusi Mandiri 

PSM Building 2th Floor - Jl.lr.H.Juanda No.50 

Kompleks Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok E/2 Ciputat 

Telp. (021 ) 7441 997 / 7420820 

Fax. (021)7420820 



Data Pengalaman Perusahaan 

Tenaga Ahli/Teknis Kearsipan 



No 


Nama 


Tgl/Bln/Thn Lahir 


Pendidikan 


Jabatan dalam 
Kegiatan 


Pengalaman 
Kerja (thn) 


Profesi 
Keahlian 


Sertifikat/ 
Ijasah 


1. 


Drs.Yuwono Dwi P. 
MM. 




S2 Pasca sarjana (Magister 
Sains) UGM 


Senior Records 
Consultant 


15 


Kearsipan 


Tersedia 


2. 


Herminia R. Yulianthi, 
S.Sos 


Jakarta, 15 Juli 1983 


D3 Manajemen Informasi dan 
Dokumen Univ. Indonesia 


Records Consultant 


4 


Kearsipan dan 
Perpustakaan 


Tersedia 


3. 


Wardiyono, S.Hum 


Jakarta, 27 January 1970 


S1 Perpustakaan Univ. 
Indonesia 


Senior Library 
Consultant 


5 


Kearsipan dan 
Perpustakaan 


Tersedia 


a. Tenaga Ahli/Teknis Programmer /Teknologi Informasi 


No 


Nama 


Tgl/Bln/Thn Lahir 


Pendidikan 


Jabatan dalam 
Kegiatan 


Pengalaman 
Kerja (thn) 


Profesi 
Keahlian 


Sertifikat/ 
Ijasah 


1. 


Erawan Supriatna, 
S.Kom 


Jakarta, 14 Juni 1971 


S1 llmu Komputer. Univ. Budi 
Luhur 


Senior Programmer 


13 


Programming, IT 


Tersedia 


2. 


Hariyanto, S. Kom 


Jakarta, 23 Nov 1981 


S1 Sistem Komputer. Univ. 
Gunadarma 


Senior Programmer 


5 


Programming, IT 


Tersedia 



SEKILAS FASILITATOR 




SAIFUDDIN BACHRUN, 

Pendidikan & Kursus: Kimia, Management Industry, Master major Project Planning dan 
Human Capital, Personnel Management, IR, Risk Mangement, Startegic Planning, 
Interviewing Skill, Market Drivent Management, SHE, MDP (Chelwood-UK), Business 
Process Reengineering, Impact P95 Leadership 

Jabatan yang pernah diduduki: Direktur: PT Bangun SDM, PT Alam Samodra Majuterus, 

Mattel Indonesia, Coca Cola Amatil, Matari, Coordinator HR Asia Pacific Mattel, Senior HR 
& GM BAT Indonesia, Cabot Chemical, Maxus SES, Amoco Mitsui PTA Indonesia, Dosen: 
Personnel Management, Evaluasi Project, Value Engineering / Analysis, Peneliti BPPB, Tea 
technologist 

Keterlibatan Profesi yang pernah diduduki: Ketua dan pendiri Apindo Cirebon, Deklarator 
AHII, Anggota DEPENAS unsur pakar 2005-2008, PMPI, Perhimpunan Sarjana Management 
Industri, Asosiasi Training Manager 

Penghargaan: Intruktur terbaik Bimbingan Industri Kecil, Departemen Perindustrian, The 
best employee, Cabot world wide, Cabot Award, the best CSR program, Boston-USA, Crisis 
Management Award, Mattel Co, El Segundo, LA 





IN B. 

ntrm.net.id Mobile: +62 811 12 67 15 



The New Generation atau lebih dikenal dengan sebutan TNG, yang terdiri 
dari para tenaga-tenaga professional dan berpengalaman dalam bidangnya sejak 
tahun 2008 telah dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan petualangan ke 
berbagai wilayah pergunungan dan waduk di daerah Jawa Barat. 

Beberapa pengalaman yang pernah dilakukan adalah sebagai tim supporting 
Gibraltar Outbound and Adventures (sebagai salah satu lembaga outbound terbesar 
di Indonesia). 

Dengan visi menjadi mitra dalam pelatihan dan pengembangan SDM agar lebih 
produktif, proaktif dan tanggap terhadap perubahan dunia sekeliling, misi kami 
adalah memberikan kontribusi berupa aplikasi praktis pengembangan SDM dengan 
Experiential Learning yang merupakan suatu metode pelatihan dengan melakukan 
pendekatan/simulasi ? direct-experience ? terhadap para peserta melalui berbagai 
alur aktifitas yang terstruktur, serta diisi oleh proses diskusi yang efektif yang 
dilakukan dengan menjadikan Outdoor Activities sebagai media. 




Binamanajemen Indonesia 
Division Training Of PT. PANCA SOLUSI MANDIRI (GLOBAL NETWORK) 

Perkantoran Ciputat indah Permai Blok E.2, Jl. Ir. H Juanda No.50, Ciputat | Telp. (021) 7420820, 71340715, 7441997 



THE NEW GENERATION TRAINER 



Purwanto Yuwono, S. Si 

Alumni Universitas Indonesia. Konsultan Outdoor Activities, Pengalaman 25 
Tahun 

Cahya Zailani, ST. Alumni Universitas I ndonesia. Konsultan Senior 
dibeberapa Sekolah Alam 

Zainul Arief, SE, MM. Trainer dan Dosen Manajemen Bisnisdi beberapa 
PerguruanTinggi. 

Abdul Rozak. Alumni ITB. Trainer dibeberapa institusi untuk Pelatihan 
Outdoor 




Binamanajemen Indonesia 
Division Training Of PT. PANCA SOLUSI MANDIRI (GLOBAL NETWORK) 

Perkantoran Ciputat indah Permai Blok E.2, Jl. Ir. H Juanda No.50, Ciputat | Telp. (021) 7420820, 71340715, 7441997 



Data Klien yang pernah ditangani: 

PT. Indosat 

PT. Telkomsel 

PT. Truba International 

PT. Multipolar Corporation 

PT. Asuransi Jiwa Askrida 

PT. Asuransi Jiwa Bumi Putra 

PT. Asuransi Jiwa Panin Life 

BNI Syariah 

Bank Mandiri 

Departemen Pertanian 

Hotel Ciputra 

PEAADA PROVINSI DKI JAKARTA 

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) 

Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan (BPKP) 

BEM Universitas Indonesia 

BEM Universitas Negeri Jakarta 

Jakarta International School 

Anggota Dewan DPRO Bekasi 

Lab School 

Keluarga Besar Ketua BIN Papua 

Majelis Ta'lim Komplek POLRI Bekasi 

DM 



Binamanajemen Indonesia 
Division Training Of PT. PANCA SOLUSI MANDIRI (GLOBAL NETWORK) 

Perkantoran Ciputat indah Permai Blok E.2, Jl. Ir. H Juanda No.50, Ciputat | Telp. (021) 7420820, 71340715, 7441997 




SAMPLE OF TRAINING 

PHOTOS 



TRAINING 
TELECOMUNICATION COMPANY 




TRAINING 
NETWORK PROVIDER 




I * 




pf 






m / il 



SEAWEED INDUSTRY 




MANAGEMENT TEAM 
RAW MATERIAL/SEAWEED 




14/11/2009 



FACTORY-QC 




SOFT SKILL INDUSTRIAL RELATION- 

HR GROUP MANAGER 




TRAINING 
PHARMASUTICAL INDUSTRY 




OUT DOOR ACTIVITY/OUTBOND 
MANAGEMENT BONDING 





TRAINING-CAMERA INDUSTRY 




SUPERVISORY TRAINING 
MEDECINE MANUFACTURER 




FLYING FOX 



LANDING NET 






Binamanajemen Indonesia 
Division Training Of PT. PANCA SOLUSI MANDIRI (GLOBAL NETWORK) 

Perkantoran Ciputat indah Permai Blok E.2, Jl. Ir. H Juanda No.50, Ciputat | Telp. (021) 7420820, 71340715, 7441997 



TRUSH FALL NET 



BLIND TARGET 






Binamanajemen Indonesia 
Division Training Of PT. PANCA SOLUSI MANDIRI (GLOBAL NETWORK) 

Perkantoran Ciputat indah Permai Blok E.2, Jl. Ir. H Juanda No.50, Ciputat | Telp. (021) 7420820, 71340715, 7441997 



SAFETY MOMENT 



CANOE EXPEDITION 




CREATTVITI EXHEBITATION 


A 


1 3t 


1 k^t 








Br' \ , I J1 * 1 - * til 




V A 




Binamanajemen Indonesia 
Division Training Of PT. PANCA SOLUSI MANDIRI (GLOBAL NETWORK) 

Perkantoran Ciputat indah Permai Blok E.2, Jl. Ir. H Juanda No.50, Ciputat | Telp. (021) 7420820, 71340715, 7441997 



THANK YOU 



